$ ii SELASA, 13 AGUSTUS 2024| 8 SAFAR 1446 H | Serambi INDONESIA 
eramDIi F> 


Ratusan Peserta Meriahkan 


MEMERIAHKAN HUT ke-79 Kemerdekaan 
RI dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh- 
Sumut, perusahaan internet service provider 
(ISP) PT Acehlink Media / Fiberterra menggelar 
gowes bareng (Gobar), Minggu (11/8/2024). 


Gobar diikuti oleh sedikitnya 300 orang 
peserta dari berbagai komunitas sepeda 
mountain bike (MTB) di kabupaten/kota di 
Aceh yang di bawah naungan MTB Koetaradja 
ataupun Goweser Aceh SUMUT (GAS). 


CEO Acehlink Rusdi Aziz, menjelaskan, 
kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat 
silaturahmi sesama goweser dan komunitas 
sepeda MTB yang ada di Aceh maupun 
Sumatera. Selain itu juga dimanfaatkan untuk 
memperkenalkan FiberTerra, layanan internet 
yang cepat dan handal milik Acehlink. 


Gobar ini mengambil rute start dan finish di 
Lapangan Wisata Taman Rusa, Gampong Lam 
Tanjong, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar. 


Trek yang dilalui yakni perbukitan Luthu 
yang direncanakan sebagai lokasi pelaksanaan 
PON cabor Paralayang. Sepanjang perjalanan, 
para goweser disuguhi panorama keindahan 
alam Aceh Besar yang mempesona. 


Adapin spesifikasi trek yang dilalui yaitu full 
off road, 20% mendatar, 40% menanjak dan 
40% turunan dengan kondisi berbatuan, alur 
air, duri dan akar pepohonan. 


“Keluarga Besar AcehLink/Fiberterra mengu- 
capkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah bersama-sama memeriahkan event ini. 
Insya Allah, Acehlink akan terus menggelar 
event-event gobar sekaligus mengexplore 
keindahan alam Aceh tercinta,” demikian Rusdi 
Aceh. 


E Ie i 
Bankasiseh" 


“ 


FiberTerra 
MELESAT KE ATAS... 
TANPA BATASI. 


As 


@ ww.serambinews.com (@ wwfacebook.com/serambinews (O htps://twitter.com/serambinews 5) https://www.instagram.com/serambinews serambinews 


